
Kepada Yth: 

Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Berau 
di- 

tempat 

Assalamu'alaikum W r W b 

Sehubungan akan dibentuknya Koperasi Karya Umat Mandiri, maka kami dari Yayasan 
Nusantara Bhakti Ulama memohon kesediaan bapak untuk memberikan sosialisasi dan 
arahan dalam pembentukan Koperasi Karya Umat Mandiri yang akan di adakan pada: 

Hari : Senin 

Tanggal : 16 Juli 2018 

Pukul : 20.00 Wita 

Tempat : Rumah Ust. Saubari Yusran Jl. Karang Mulyo Gg. Pandan Wangi Rt. 14 

Kel. Karang Ambun 

Demikan permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 
Wassalamu'alaikum Wr Wb 

Zainal Hakim Abdul Khair 


Ket. Yanabil 


Sek. Yanabil 


























